6. Berbadan sehat dengan menunjukkan surat keterangan 
sehat dari dokter dan atau puskesmas setempat 

7. Bagi pendaftar laki-laki raembawa sarung, gamis, kaos 
dalam dan komprang masing-masing warna putih 
sebanyak 2 (dua) potong 

8. Membawa peralatan mandi, alat tulis dan gantungan baju 

9. Memenuhi ketentuan-ketentuan atau iuran-iuran yang 
telah ditetapkan pada waktu pendaftaran 

10. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh 
Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifaa 
Wal Mahmuudiyyah 

1 1 . Photo copy akta kelahiran sebanyak 2 (dua) lembar 

12. Photo copy KTP wali santri / yang raewakili sebanyak 2 
(dua) lembar 

1 3 . Photo copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar 

14. Tidakdipungutbiaya pendidikan, listrikdanair 

15. Membayar uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga 
juta Rupiah) 

1 6 . Mendaftarkan diri sesuai dengan cara dan waktu yang telah 
ditetapkan 

17. Konfirmasi dan informasi pendaftaran dapat 
menghubungi: 



NO. 


PANITIA 




NO. HP 


I 


Ust. H. Asep Turmudzi Hasan, S.Pd.I 


0823 1879 5353 


2 


Ust. Didin Jaenuddin 




0823 1879 5436 


3 


Ust. Djaenuddin, Ir 




0823 1935 5819 



WAKTU DAN CARA PENDAFTARAN 

1. Waktu Pendaftaran dimulai pada tanggal 14 Agustus - 05 
September 2013setiapharidari pukul 09.00-21.00 WIB. 

2. Formulir pendaftaran berikut seluruh persyaratan 
dimasukkan kc dalam: 

a. Stop map warna hijau untuk pendaftar laki-laki 

b. Stop map warna merah untuk pendaftar perempuan 

3. Pengembalian formulir pendaftaran berikut seluruh 
persyaratan diantarkan langsung oleh orang tua/wali ke 
Kantor Sekretariat Pusat Pondok Pesantren Islam 
Internasional Terpadu Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyyah c.q 
panitia penerimaan santri baru di Simpang Haurngombong 
Pamulihan Sumedang 

4. Aktivitas belajar dimulai hari Ahad, 08 September 2013 
bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1434 H. 

5. Pelaksanaan TES baca/tulis Al-Qur'an dan TES kecerdasan 
untuk MENENTUKAN KELAS pada tanggal 8-10 
September 201 3 

6. Santri yang telah melunasi uang administrasi, berhak 
menerima: 

1 . Seragam Kepesantrenan 
Santri laki-laki (tholib) 



Santri perempuan (tholibah) 

a. Gamis 

b. Kerudung 

c. Pakaian Olahraga 

d. Jas Almamater 



a. Tsaub / Gamis 1 potong 

b. Baju koko 1 potong 

c. Peci putih 1 Pes 

d. Pakaian Olahraga 1 stel 

e. Jas Almamater 1 potong 
. Perlengkapan 

a. Kitab Tanwirul Qulub 

b. Perlengkapan tidur (kasur, bantal, selimut dan sprai) 

c. Lemari pakaian 



I potong 
1 potong 
1 stel 
1 potong 



1 Pes 
1 paket 
1 Pes 



3. Iuran Bulanan (Syahriyyah) untuk bulan pertama (selama Dzulqo'dah 1434 H) 
a.Makan dan minum 1 bulan 

4. Untuk iuran bulanan (syahriyyah) bulan ke dua dan seterusnya 
Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Uang makan Rp. 300.000 

b. Cuci dan setrika Rp. 1 50.000 



JADWAL AKTIVITAS SEHARI-HARI 



No. 



12 



16 



17 



18 



19 



20 



21 



Waktu 



02.30-03.00 



03.00 - 03.30 



03.30 - 04.30 



04.30-05.30 



05.30 - 06.30 



06.30 - 08.00 



08.00 - 10.00 



10.00-10.15 



10.15-10.30 



10.30- 12.00 



12.00- 12.30 



12.30- 13.30 



13.30-15.00 



15.00- 15.30 



15.30-16.00 



16.00-17.30 



17.30-18.00 



18.00-18.15 



18.15-19.00 



19.00-19.30 



19.30-20.00 



20.00-21.30 



21.30- 22.00 



22.00-02.30 



AKTIVITAS/JENIS KEGIATAN 



Bangun tidur dan persiapan tahajjud 



1 . Tahajjud 4 (empat) rakaat 

2. Do'a 

3. Sholawat Masyur 

4. Sholawat Mudhoriyyah 



Hafalan 



1. Sholat subuh berjamaah 

2. Wirid ba'da sholat 

3. Sholawat Masyur 

4. WirdulLatif 

5. Istighfar Ma'tsur 25 

6. Surat Yaasin 

7. 4 (empat) surat mu'adzomah 

" Al-'alaq, Al-qodar, Al-Zalzalah dan 
Al-Quraish 

8. 3 (tiga) surat mu'adzomah 

- Al-'Ashr, Al-Quraish dan Al-Falaq 



Rohah 



Futur / Sarapan pagi, Mandi pagi 



Ta'lim / belajar 



Sholat Dhuha 8 (delapan) rakaat 



Istirahat 



Ta'lim 



1. Sholat dzuhurberjama'ah 

2. Wirid ba'da sholat 

3. Sholawat Masyur 

4. Sholawat Mudhoriyyah 



Pelajaran Bahasa Arab 



Makan siang dan istirahat 
Bangun tidur dan persiapan shalat ashar 



1 . Sholat ashar berjama'ah 

2. Wirid ba'da sholat 

3. Sholawat Masyur 

4. Sholawat Mudhoriyyah 



Ta'lim 



Wirid sore I : 

1 . Istighfar Ma'tsurah 25 

2. 4 (empat) surat mu'adzomah 

a. Al-'Alaq 

b. Al-Qodar 

c. Al-Zalzalah dan 

d. Al-Quraish 

3. 3 (tiga) surat mu'adzomah 

a. Al-'Ashr 

b. Al-Quraish dan 

c. Al-Falaq 



1 . Sholat Maghrib berjama'ah 

2. Wirid ba'da sholat 

3. Sholawat Masyur 

4. Sholawat Mudhoriyyah 



Wirid sore II 
L Surat Yaasin 

2. Al-Waqi'ah 

3. Al-Mulk 

4. Ratib al-Haddad RA 

5. Ratib Aththos RA, dan 

6. Qosidah al-Imam al-Habib Abdullah 
bin Husain bin Thohir RA 



1. Sholat Isya berjama'ah 



2. Wirid ba'da sholat 

3. Sholawat Masyur 



4. Sholawat Mudhoriyyah - 

5. Witir 1 1 (sebelas) rakaat 



Makan malam 



Hapalan 



Persiapan istirahat malam 



Tidur / istirahat malam 




Peneri 
SANTRI/SATRIA 
Angbatan Pertama 

Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu 

ASYOTM 



k k 4 




Kampung Simpang RT 04/01 Desa Haurngombong Kec, Pamulihan - Kab, Sumedang 
Jawa Barat • Indonesia 

e-mail : asysyifaapusat@yahoo.com - asysyifaapusat@gmail.com 
http://asysyifaawalmahmuudiyyah.wordpress.com 



_ 



AlhamduliLLAH wash-sholatu wassalaamu 'alaa 
habibiLLAH wa 'ala aalihi wa shohbihii waman tabi'ahu ilaa 
yaumil qiyaamah. 

Di tengah era milenium, umat Islam diruntut untuk 
meningkatkan dan mempersiapkan sebuah generasi baru yang 
sanggup memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah kompetisi 
yang penuh dengan nuansa materialisme dan sekulerisme. 
Generasi baru tersebut akan lahir dari sebuah Tarbiyyah yang 
mencerminkan Integralitas Islam yang berorientasi pada 
pencapaian keseimbangan Cerdas Intelektual (Intelligence 
Quotient (IQ), Cerdas Emosional (Emotional Quotiont (EQ) dan 
Cerdas Spiritual (Spiritual Quotiont (SQ) secara terpadu di dalam 
setiap jenjang pendidikan yang di tetapkan dalam seluruh bidang 
studi dan materi kitab ulama salafus sholih. 

Yayasan Pendidikan Islam Internasional ASY-SYIFAA 
WAL MAHMUUDIYYAH dirancang sebagai sarana pendidikan 
unggulan yang mempelopori penerapan pendidikan terpadu, 
berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan generasi 
berkarakter Islami yang didambakan umat. 



VISI dan MISI 



VISI 

Menjadi Pesantren Islam Internasional Terpadu Unggul dan 
Terpercaya dalam membangun generasi muslim Internasional yang 
berakhlaqul karimah, cerdas, kreatif, shtteh sebagai Pemimpin 
umat, bangsa dan dunia di masa depan . A 
MISI 

Membangun kwalitas Pesantren Islam Internasional Terpadu ASY- 
SYIFAA WAL MAHMUUDIYYAH dengan: 

1 . Mewujudkan nilai Islam melalui penyelenggaraan pendidikan; 

2. Melakukan pemberdayaan SDM secara berjery'ang dan 
berkesinambungan; , l 

3. Melakukan bimbingan secara komprehensip dengan 
berorientasi kepada terbentuknya akhlaqul karimah; 

4. Melakukan pembelajaran yang aktir, kreatif, efektif dan 
menyenangkan; 

5 . Melakukan penggalian dan pengembangan bakat secara berkala 
danterprogram; 

6. Mewujudkan 5 (lima) pilar keunggulan Pesantren, meliputi: 

a) Unggul dalam Mafaahim /Wawasan 

b) Unggul dalam Tahfiidz / Hafalan 

c) Unggul dalam Amaliyyah /Realisasi 

d) Unggul dalam Da' wall 

e) Unggul dalam Lugoh / Bahasa 

TUJUAN PENDIDIKAN 

1. Menumbuhkan, mengembangkan, membentuk, dan 
mengarahkan anak didik/santri menjadi hamba ALLOH yang 
sholeh secara individual dan sosial; 

2. Memberikan kemampuan dasar kepada anak didik/santri 
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap terpuji sesuai usia 
perkembangan sebagai bekal hidup dan kehidupannya. 



TARGET PENCAPAIAN ANAK DIDIK 



Santri Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu ASY- 
SYIFAA WAL MAHMUUDIYYAH, diharapkan memiliki 
9 (sembilan) karakter pribadi muslim: 

1 . Salimul Aqidah (aqidah Alili Sunnah wa! Jama 'ah yang bersih) 

2. Shahihul Ibadah (ibadah yang betul menurut tuntunan syar'i) 

3. Matinul Khuluq (akhlaq yang kokoh) 

4. Qawiyyul Jism (Jasmani yang kuat) 



5. Mutsaqqofid Fikri (intelek dalam berfikir) 

6. Mujahadatun UNafsih (berjuang melawan hawa nafsu) 

7. Harishun 'ala Waqtih (pandai menjaga waktu) 

8. Qodinm 'alal Kasbi (memiliki kemandirian) 

9. Nafi'un li Ghoirih (bermanfaat bagi orang lain) 



PROGRAM INDIKATOR UNGGULAN 1 (SATU) TAHUN: 



1 .Mafahiim / wawasan pemahaman: 

a. Ahad, pukul 08.00- 12.00 WIB 

b. Kamis, pukul 1 5.30 - 18.00 WIB dengan materi : 

Ilmu tauhid/idiologi 1 -^j^u* 

Ilmufikih 2 *M ^ 

Ilmu tashauwwuf, adab dan akhlaq 3 j^Vij^Vlj 1 -*j* fl 5H ja 

Ilmu ushul fiqih 4 ^ J>^i ifi 

Ilmu tajwid 5 A'j^ 



2 .Tahfidz / Hafalan, meliputi: 

Tanwirul Qulub 1 
Jurumiyvah dengan Alfiyyah 2 
Bab Tasnrif dengan Alfiyyah 3 
Riyaadus Sholihin 4 
Safinah an-Naja 5 
t. Juz 'Amma 6 <■ j» 
A^Bproh, Al-lmrom, An-Nisa. 7 .sjjUI ,cL^' 
j-Maaidah dan Al-An'am fUuVl 

Surat al-Kahfi 8 ^A\% Jy . 




d \ <a . 



Surat Yaasin 9 



Surat al-Waqi'ah 10 SjJI jll : ^y* 

Surat as-Sajdah 1 1 s^Ji ?1\ ijy* 

Surat ad-Dukhon 1 2 jliil ijj^ 

Al-Mulk 13 alUlUj^ 



,1 ^jiJI 



Juz 2 l ) (dua puluh sembilan) 14 VH 



3. Amaliyyah / Realisasi 

Sholal berjama'ah tiap waktu 1 
Sholat sunnah rawatib 2 
Wirid ba'da sholat 3 
Sholat dhuha 4 
Sholal malam (qiyamul lail) 5 
Sholat witir 6 
Ratib Imam al-Haddad RA 7 <ic jil 
Ratib Imam al-Atthos RA 8 -Oc jil 
Do'a sehari-hari 9 

Wirid ijazah 10 SjUyi jjj 
Praktek wudlu dan sholat 1 1 } c^^li ajLS 
Praktek pengurusan jenazah 1 2 CuAi ^Luj L. <M. 

4. Da'wah 

5. Lugoh/ Bahasa 

ROHAH ( Pengajian Rileks) 
Rohah dilaksanakan setiap hari ba'da subuh s/ d 06.30 WIB, dengan 
maten: 4jc M jliJI dil it ? \&\ jj f U5U jj^J d jL, Jjl J . 

*_ic dill ^f^J Jli»JI ^ jlcb dill lie a£_)J ,»l«5U SJil ojc J 3. 

<ic iy±>j ^ jitij jii jjc i»i-«5u '<> jUJi yi—j 4. 

<j& <i3ii j ^jLxli iSjy ' % • ^j'^'ll ~— — ^- 

Ajft -ill jliaJI ^ jkL jll ijc ^UVl AS ji f U2U Ajiuil jiL^ll 6. 
<1C Jii\ 1J ' 1 -"~* 1 ,^1-^1 lS *io-»i ■ . 11 Ij.nll Ajjjjll Jl } klul j^ll jjjlj 

•Ut dill jljaj) ^ ^IcLj dill iJC a£jj ^U!^ ajSlUI 8. 

4ic dijl ^ ■ ^ j ^ ^ ^ M jjj ^jj ia^i A^^ijJI . 'j;^^ -ulaJI 9. 

■tic Jk ^f^j -S^ilj dill iic jj jaa-jll iJt i^^UJl - 'j'-'l jl jiV' j"' 1 ' 0. 

<Jfc dil ^ j Jli^l j jlcb dill Jjc JiVl ii'^ ,,U5U i^kll J^j 1 1 . 

^ Ji SjUI ihjL J>-.l - ^ ^ ^-Jl £$iJI 1 2. 

iaj < ■ S ^jj JjJ OiJ L 'J.'**^ 3^^^ ^-o^aJI .kla^U 



PENGAJIAN MINGGUAN 

1. Setiap hari Ahad pukul 15.00 - 16.30 WIB, materi: 

a. Pembacaan Maulid Nabi 

b. Kitab Aqidatul Awam 

c. Riyadhus Sholihin 

2. Setiap hari Rabu/malam Kamis pukul 21.00 - 00.00 WIB 

a. Pembacaan Maulid Nabi 

b. Ijazah qiro'ah Quraniyyah 

c. Pembacaan manaqib Sulthon Auliyaa RA 

d. Durus Tanwirul Qulub 

e. Durus Tafsir as-Showi 

f. Durus Ihyaa 'Ulumiddin karya Imam Ghozali RA 

3. Khitobat / Pidato setiap Kamis malam (malam Jum'at) 

a. Bahasa Arab 

b. Bahasa Inggris 



FASILITAS 



1. 



Laboratorium 

a. Bahasa Arab 

b. Bahasa Inggris 

c. (Computer 

d. Matcmatika 
WIFI 

Kolam renang pulra 
Kolam renang pulri 
Perpustakaan Lintas Madzhab 
Butik 
Kantin 

Waserba (warung serba ada) segala keperluan santri 
Toko kitab dan perlengkapan alat tulis kantor ( \TK i 
Toko obat 

Puskcsnias dengan doktcr jaga 24 jam berjarak MK) 
area Pesantren 




EXTRA KURIKULER 

1. Otomotif, teknik bangunan, pertanian, petei nakan 
dan perikanan . aMW^*lQR| 

2. Olahgggri^'' renang, panjat tebing, panahan dan 
pacu 

BIMBINGAN LIFE SKILL 



1 . Meubelair 

2. Tata boga 

3. Tatabusana 

4. Handycraft 
Tahsinul Khot 



PEN DAFT ARAN SANTRI BARU 2013 

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN 

1 . Pengambilan formulir pendaftaran gratis di Kantor Pusat 
Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifaa 
Wal Mahmuudiyyah Kampung Simpang Haurngombong 
Pamulihan Sumedang Jawa Barat Indonesia 

2. Mengisi Formulir pendaftaran yang telah disediakan 
dengan melampirkan: 

a. Photo copy STTB / Ijazah terakhir atau Surat 
Keterangan Lulus yang telah dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang 

b. Pass photo terbaru (untuk laki-laki berpeci dan 
untuk perempuan berjilbab) dengan back ground 
warna merahberukuran: 

3x4 sebanyak 6 (enam) sebanyak lembar 
4x6 sebanyak 8 (delapan) sebanyak lembar 

3. Pengisian formulir menggunakan hurup balok (kapital) 
pada kolom yang tersedia 

4 . Usia minimal 1 3 (tiga belas) tahun 

5. Kuku terpotong rapi, khusus bagi pendaftar laki-laki wajib 
berambut pendek dan rapi 



